Belajar Bahasa Arab 
Metode Balita 

Asep Roni Hermansyah, http://www.arhsa.wordpress.com 
Selasa, 24 September 2013-18 Dzulqo'Dah 1434 



KUMPULAN KALIMAT-KALIMAT BERBAHASA ARAB 

(USLUB) 



BAHASA INDONESIA 




NO 


Aku sering melihatmu melamun dan bersedih 




1 


Bagaimana mungkin menyukai dan membenci sesuatu 
secara bersamaan 


^ k ' * o " 9 *■ ;S * ' a ' 


9 


Pikirlah secara mendalam! 


- » ' ° {'l 


3 


If only my dream come true, Andai mimpiku menjadi 
kenyataan 


^jaaJJ Jua\ dul 


4 


Ibunya buta huruf, ayahnya orang desa 


5 ^ — D 


5 


Apa pendapatmu? 


'A* i' l , 

t*3j) j u 


6 


Dia tidak menguasai permasalahan 




7 


Dia aja belum faham 


s : £- ot 


8 


Waduh! Bagaimana mungkin kamu gagal di semua 
materi? ! 




9 


Jadilah engkau teman yang jujur dan menepati janji 


ta^'ti Oc-jli Jj-iL-a lij^La taiV^i 


10 


Kenali kekurangan dan kelebihan dirimu 


t^Luii jj^» i>j<iVij <- CjjIja. L_fljol 


11 


Terkadang, engkau ini mampu tapi tidak mau 




12 


Satukanlah antara kemampuan dan kemauan 


1 o - * — 5 


13 


Sesungguhnya engkau orang yang suka menonjolkan 
diri 




IH- 


Saya ingin mendiskusikan masalah ini 


s jiCm * ^ - *•* 'i i ° T ^ o ^ 


15 


Lakukanlah! Sampai kamu tahu apa yang kamu 
lakukan 




16 


Woi! Tantangan didepan mata 




17 


Keyakinanmu sangat mantap/ pengetahuanmu sangat 
mantap 




18 


Apakah kamu ingin memiliki apa yang aku miliki 


dilfta! U <2Ifta5 jl i J <> 


19 


Jangan bersembunyi, seakan kamu tidak melihatku 




20 


Jangan bersembunyi, seakan aku tidak melihatmu 
Jangan bersembunyi, seakan kamu tidak melihatku 


«211 ji V Jl <^ V 


21 


Aku bersembunyi, seakan tidak melihatmu 




22 


Saya tidak akan berbicara panjang lebar (kepada kalian) 


^Vlr. fM JILI V 


23 


Sungguh, ini tidak menarik bagiku 




24 



voyo 1 o <ti era 1 qi i 


, SM, ,-,Vi ]X\ 


Z J 


oaya seiaiu mempernatiKan Kamu pacia saat lili 




zo 


Biarkan dia berbicara 




Z / 


Sekarang, tiba giliranmu 




28 


Semakin sedikit tidurnya ... 




29 


Aku membangunnya satu tahun dan kamu 
menghancurkannya satu jam 




30 


Dia sibuk mulu 


p 1 j3 e^jc ^j^j aJ / ?- 1 j3 C-iSj e^jc (JjJ;U 


31 


Tapi, ini bukan berarti semua waktumu engkau gunakan 
untuk bemain dan bersenda gurau (bercanda) 


r.°\ ikS- a t£ 't' ° r : -1 •."'. \1 I V*. °c\- 


32 


Biarkan dia merasa pusing 




33 


Apakah engkau tidak takut akan dosamu dan dosa 
mereka 


Ia 'i j o 'o lil'i ji iSSjIc. <■ 'alVi Vi 


34 


Jika bukan demikian, maka memang bukan demikian 




35 


Kenyataan lebih mudah dibuktikan daripada perkataan 


(JIIaII (jUjJ (j-o cJLkll (j^J 


36 


Jika engkau tidak bisa memahami perkataan, maka 
lihatlah kenyataan (perbuatan) 


JlaJI 4jl1 liili JILoJI 4jl1 ~g 3J II I j| 


37 


Ketahuan, kamu pasti berbohong 






Awasi hatimu dan ikhlaskan amalmu 






Jadilah tauladan bagi yang lain / teman-temanmu 




40 


Jadilah saudara yang baik bagi saudaramu 




41 


Masya Allah, engkau santri/pelajar yang selalu menjadi 
tauladan/contoh 




42 


Taburkan/tanamkan benih cinta akan menuai cinta 


S ^ — — £ ^ — • o'* 


43 


Sekarang, dia betul-betul menyukaimu 




/i /i 
44 


Balaslah kejahatan dengan kebaikan 




4D 


Buka hati untuk bisa menerima koreksi/kebaikan 




4o 


Biarkan dia menyelesaikan kencingnya! 


°VX\\ 


4 / 


Biarkan dia menyelesaikan pekerjaannya! 


*A''r- ik'ti 


4o 


Biarkan dia menyelesaikan tugas/kewajibannya! 




49 


Biarkan dia menyelesaikan bacaannya! 


^l^a 0^ 


50 


Berusahalah untuk memaafkan, walaupun engkau 
mampu untuk membalas dendam 


^lllj^J 1 jjll (Jlj^ (jlj jkkl (jl 


51 


Memaafkan bukan kelemahan tapi bukti kekuatan 


Sjili (3113 4 u--ts»"m\I c ^jjal jaili 


52 


Rendah hati menambah bagimu kemuliaan dan 
penghormatan 




53 


Ini hanya sekedar selingan 




54 


.DdidilgMdpd UU.dK illdU. IIlCIiyd.yd.Ilgl illdKd LlU.dK dKdil 

disayangi 




55 


Sebagaimana engkau berhutang, maka engkau akan 
dihutangi 


u'- 11 cyf 1 ^ 


56 


Pahala yang didapat sesuai dengan amal yang 


o 5 o — 

(J-ojlII (jJii^. (j-a ^-1 jaJl 


57 



dilakukan 






Jika engkau berjanji, maka tepatilah! 




CO 


Kita berhenti disini 




59 


A1 /1 * 4- 1 1 J * 1 '4-' 1 1_ *1 J * * 

Aku/kami telah disakiti lebih dari ini 


\\k • ' hk\ \':°.\°\ /,',','s'i \«\ 


60 


Aku telah disakiti sebelum engkau datang dan setelah 
engkau datang 


La Jaj (j-aj JgJJJ^ (jl (Jjfl ^j-a CliJ ijl lal 


61 


Tidak ada jadwal waktu tertentu untuk mengawasi 
(anak/murid) 




62 


Ini pengalaman yang bermanfaat 


o - 


63 


Semakin engkau berdusta, semakin jauh Allah darimu 


)axj AU! v ijj ua^ v ijj 


/c/i 
64 


Jika ini semua mengganggumu, maka hentikanlah 




/CC 

6j 


Selesaikanlah masalah dengan kerusakan minimal 




/c /c 
66 


Mengetahui sebab membantu mengatasi masalah 




6 / 


Wahai saudaraku, berusahalah! 




68 


Saya butuh biaya bulanan 




69 


Saya menyampaikan nasihat ini bukan karena marah 
atau benci, tapi karena sayang dan cinta 


IfLj A^Ll Lajlj 


70 


Kesalahan-kesalahan ini membutuhkan penyelesain 
dengan segera 




71 


Jika aku lalai, tegurlah! jika aku lupa, ingatkanlah! 




72 


JVCllapd. CIlgKdU IIlCld.KUKd.il SCaUdlU ydilg LlU.dK dUd 

nilainya? 


<1 <-aja V diifl r aj£ 


73 


Dari kebaikan keislaman seseorang adalah 
meninggalkan yang tidak berguna baginya 


■A jit j Vl-a ^.^aII ^^LjjI (jjma. qa 


74 


Orang itu sangat baik, apalagi jika mau shalat tahajud 




75 


J_/Ilg,Jvd.U allaJv yailg bailgal UaiK, apalagi J IKa IllaU MlalaL 

tahajud 




76 


J_/Ilg,KaU ailaJv yailg aallgaL UaiK, apalagi J IKa iilaU MlalaL 

duha 




77 


-E/ilgKdU dlldK ydilg adllgdl UdlK, dpdldgl J IKd llldU 

membaca Al-Quf an 




78 


Engkau anak yang sangat baik, apalagi jika mau 
meninggalkan dusta 




79 


Beri dia waktu/kesempatan yang cukup! 




80 


Kami mengeluarkannya demi menjaga Ma'had ini 




81 


VVaKal saliUalaKU, KCilapa cilgivaU iilClaKUKail aCaUaLU 

yang tidak ada nilainya? 




82 


Wakai saudaraku, kenapa engkau melakukan sesuatu 
yang tidak bermanfaat bagimu? 




83 















Apa manfaat Uslub? 

1. Membantu pembiasaan lidah kita (non Arab) untuk terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat 
berbahasa Arab. 

2. Menambah perbendaharaan kata/kalimat 

3. Melatih merangkai kata/kalimat berbahasa Arab yangbaik. 

4. Menguasai kalimat-kalimat sederhana yang bisa digunakan sesuai sikon. 

bagi para pemula yang ( 4jj*W Membantu "kesusahan menyampaikan" (su'ubatut-ta'bir .5 
.(berbahasa Arab (apalagi yang jarang bertemu dengan native speaker/orang Arab asli 

6. Manfaat lain silahkan Antum tambahkan. 



Catatan: 

1. Uslub ini diambil (dipetik/disarikan/digubah/diambil langsung) dari berbagi sumber, seperti 
Ayat Al-Qur"an, hadits, buku-buku berbahasa Arab, ceramah pelatihan dari pembicara asli dari 
Timur Tengah, pemaparan dosen (asli Timur Tengah) saat kuliah. Diadit dan ditambahi sehingga 
pas untuk digunakan sehari-hari sebagai media pembelajaran Bahasa Arab di Pesantren dan 
lembaga pendidikan serupa baik dasar, menengah maupun tingkat kuliah. 

2. Modul ini dibuat menggunakan Libre Office 4.1 dan Kingsoft Office Free 2013 -gratis-. 
Dukungan tulisan Arab belum sebagus di Microsoft. Office. Maka, mayoritas hamzah di atas alif 
dibuang, karena penggunaan harokat terkadang kurang bagus, saat menulis di papan 
tulis/disampaikan ke anak-anak silahkan tulis lagi hamzahnya. 

Saya berusaha menggunakan program free, bukan bajakan agar berbarokah buat Anda yang 
memanfaatkan modul ini. Bagi Anda yang ingin mencoba dua program tersebut silahkan kunjungi 
situsnya melalui melalui link disebelah bawah. 

3. Silahkan Anda tambah koleksinya dan koreksi kesalahan penulisan serta harakat. Jika 
berkenan, setelah Anda tambah dan Anda koreksi mohon untuk mengirim salinannya kepada 
saya, agar kita saling mengambil manfaat. 

E-mail: arhsa@yahoo.co.id , aseproni2012@yahoo.com , aseproni2012@gmail.com . 
Blog: http://www.arhsa.wordpress.com 

Lisensi: 

1. Semua Modul Belajar Bahasa Arab Metode Balita (judul ini salah satunya) bersifat Free 
(gratis). 

2. Semua Modul Belajar Bahasa Arab Metode Balita bebas di copy, disebar luaskan, dicetak, 
dibuat modul kursus, dijadikan muqorror (buku paket), baik untuk tujuan pribadi, lembaga 
maupun komersial. 

3. Semua Modul Belajar Bahasa Arab Metode Balita tidak boleh digunakan untuk tujuan- 
tujuan yang melanggar hukum Islam dan Hukum positif Negara Indonesia dan merugikan 
masyarakat. Contoh; digunakan untuk menipu, mempelajari Bahasa Arab melalui modul ini untuk 
merusak Bahasa Arab dan/atau ajaran Islam. 

4. Feedback, tembusan, pemberitahuan tentang/dari pemanfaatan Semua Modul Belajar Bahasa 
Arab Metode Balita ini yang Anda lakukan sangan kami tunggu. Sebagai bahan pertimbangan 
dan pengembangan selanjutnya. 

5. Nama, email, situs dan keterangan pribadi penyusun harus tetap disertakan. Jika Anda 
melakukan editing dan/atau penambahan, silahkan tambahkan data diri Anda (formatnya bebas 
terserah Anda). 



Disusun oleh: 

Asep Roni Hermansyah, http://www.arhsa.wordpress.com 
Rabu, 9 Oktober 2013-4 Dzulhijjah 1434 
edit akhir: Rabu, 23 Oktober 2013 - 18 Dzul-hijjah 1434 



Sumber gambar/images source : http://openclipart.org/ 
Dibuat menggunakan Kingsoft office Free 2013 

Untuk Windows: http://www.kingsoftstore.com/download-office/index 
Untuk Linux: http://wps-community.org/download.html 

Dan 

Libre Office 4.1 

http://www.libreoffice.org/ 
http://www.documentfoundation.org/ 

(Semua Distro Linux sudah terinstal Libre Office, untuk pengguna Windows silaukan download 

dari link diatas) 



